RIWAYAT HIDUP 


Hartono Hadjarati, Tempat Tanggal 
Lahir, Gorontalo, 26 Agustus 1974, dari 
pasangan ayah Umar Hadjarati 
(Almarhum) dan Ibu Moni Pinoi 
(Almarhumah) menyelesaikan pendidikan 
di Sekolah Dasar Negeri Boidu tahun 1987, 
SMP Tapa Tahun 1990, SMA Tapa Tahun 


1993. 

Kuliah S1 di Pendidikan Kepalatihan Olahraga Unima Manado, 
lulus tahun 2001, Magister Pendidikan di Pascasarjana Unnes 
Semarang lulus tahun 2008, saat ini sementara proses 
penyelesaian studi Doktor Pendidikan di Pascasarjana Unnes 
Semarang angkatan 2013. Semenjak tahun 2003 sampai sekarang 
menjadi staf Dosen di Fakultas Olahraga dan Kesehatan, 
Universitas Negeri Gorontalo. 

Pengalaman Organisasi 

Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIKK UNG 


periode 2008-2010. Pengurus PERTINA Kabupaten Gorontalo 
sebagai sekretaris periode 2008-2011, Pengurus FORKI Kabupaten 
Bone Bolango Periode, 2007-2010, Pengurus KONI Provinsi 
Periode 2010-2015 Ketua Bidang Litbang, dan Pengurus KONI 
Provinsi Periode 2015-2020. Ketua Umum IPSI Kota Gorontalo 
Periode 2013-2017, Pengurus Provinsi IPSI Gorontalo Periode 
2016-2020. 


Pertemuan Ilmiah 

1. Tahun 2013,Peserta pada Seminar Nasional “Implementasi 
Kurikulum 2013 dan Relevansinya dengan Kebutuhan 
Kualifikasi Kompetensi” Semarang 

2. Tahun 2013, Presenter pada Seminar International “Promoting 
Invesment in Psycal Education and Sport Programmes, FIK 
Unnes Semarang 

3. Tahun 2015, sebagai Presenter pada seminar International 1“ 
ACPES' Conference 2015, Unnes Semarang 


4. Tahun 2016, pemakalah pada seminar Nasional “Konservasi 
Nilai-nilai Keolahragaan Melalui Olympic Movement, Unnes 
Semarang 


